No.54 


TAHOEN 1 


CHAMIS 7 JULI 1938 

Tel No.393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 

Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 

TERDIRI dari 2 lembar 

Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


„L.P.P.A. Pariaman AGENTEN Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar f0,03 Advertntie 10 sen per regel 


WAFAT DR SOETOMO. Perhatian di Djepoen. Berbetoelan pada waktoe malam 
itoe djoega selain pertemoe an oentoek menjamboet keda tangan M. S. dan 
familienja, Sa rikat Indonesia telah mengamb poetoesan2 diantaranja mengirim 
telegram kepada Dr. Soetomo, siapa menoeroet soerat salah seorang anggota 
5.1. diterima dari Indonesia, ada dalam sakit pajah. Boenjinja telegram jang 
keesokan harinja akan dikirim adalah begini. Berdo'a lekas semboeh dan ditanda 
tangani oleh Sarikat in donesia dan perkoempoelan2 Indonesia di Kansai lainnja. 
Akan tetapi dengan terkedjoet S.I. membatja dalam ,,Asahi Shimbun keesokan 
harinja berpoelangnja Dr Soetomo ke Rachmatoellah itoe. Inallilahi Wainnallaihi 
Radjioen S.I. dengan lekas lantas telefoon pada Domei dan Asahi itoe apa kabar 
itoe betoel. Dan setelah mendapat kepastian maka de ngan segera djoega S.I. 
mengi rim telegram jang boenjinja soedah tentoe berlainan dari pada jang 
pertama itoe. Esok hari Djoemat kami semoea di Tokyo akan pergi keYoyogi 
oentoek bersembahjang dimesdjid jang baroe berdiri itoe, goena bapak rakjat 
Indonesia kita. Dan oleh karena Dr. Soetomo mempoenjai banjak sekali kawan 
diantara orang2 jang ternama maka S.I. telah mengambil poetoe san dengan 
setjara formeel akan memberi tahoekan mereka semoeaitoe. Tidak koerang dari 
doea ratoes kartoe post (menoeroet tjara dan istiadat Djepoen) akan dikirim oleh 
S.I. kepada handai taulan marhoem Dr Soetomo itoe diseloeroeh Djepoen. Pem 


INDONESIA TOEROET AMBIL BAGIAN DI DALAM TEN TOONSTELLING DI SAN 
FRANCISCO. Pada achir minggoe ini, Indo nesia toeroet ambil bagian dida lam 
Tentoonste ling di San Francisco, oentoek mana soedah di sediakan oeang diatas 
begrooting akan dibitjarakan oleh Directeur Economische Zaken, voorzitter dari 
Ondernemersbond dan President KPM. 


Larangan Import Beras Loear Negeri. Peratoeran diambil boeat mendjaga naiknja 
harga mendjadi terlaloe tinggi di Djawa. Menoeroet poetoesan baroe2 ini dari 
Dept. van Ec. Zaken selamanja boelan Augustus dan September 1938 orang di 
Sumat tra tidak diwadjibkan poela boeat meloeloe import beras dari Java goena 
keperloean pemakai an beras dari itoe poelau boleh import beras dari loear 
Indone sia, sedang tadinja mereka diwa djibkan meloeloe beli beras da ri Java. 
Boeat boelan Juni dan Juli saudagar saudagar beras di Su matra masih 
diwadjibkan import 50 pCt dari keperloean beras di sana dari Java, toelis H.N. 
Itoe tindakan telah diambil oleh Dept. van Ec. Zaken, boeat menghalangi 
harganja beras di Java selamanja itoe boelan boelan naik terlaloe tinggi, djika 
beras Java bisa banjak didjoeal ke Sumatra. Poenale sanctie. jB. kabarkan 
Internationale Arbeidsconferentie jang diadakan di Geneve akan bitjarakan 
penghapoesan Poenale Sanctie tahoen depan. Kabarnja madjikan2 tidak 
setoedjoe niatan ini. Dalam con ferentie ini tahoen, akan dina djoekan beberapa 
pertanjaan pada pemerintah. Tentang dihapoes kan Poenale Sanctie di Indone 
sia, akan ditilik lagi di tahoen 1940. Practisch itoe Poenale Sanc fe boeat 
Indonesia akan dihapoes kan sama sekali dalam tahoen 1941. fort de ROck 


»Rotary" berberita: Bahaja angin keras. Beberapa malam jang baroe laloe daerah 
Tilatang 4 Angkat di timpa angin keras. Pendoedoe negeri sama chawatir diatas 
roemah masing2 diantaranja ada mereka jang toeroen dari roemah ditimpa 
bahaja. Perasaan orang didalam roemah dimalam itoe, hampir seroepa diatas 
kapal jang melaloei Tandjoeng Tjina, satoe tempat jang terkenal berbahaja bagi 
pelajaran ke Betawi. Menoeroet kabar jang sampai 


kepada kita, tiga boeah roemah dapat keroesakan, 1 roemah ketjil spondoki 
dibagian Balai Goerah, atapnja dibangkar angin semoea. Beroentoeng djoega 
orang2nja dimalam itoe berada diroemah lain, hingga mereka terpelihara dari 
berselimoet emboen. Di Biaro Gadang seboeah roemah ditimpa batang kelapa 
jang ditoembangkan angin semalam itoe. Perabot tjawan pinggan banjak jang 
roesak. Semoeanja tersimpan dalam seboeah almari. Allah mentakdirkan djiwa 
manoe sia akan terhindar dari bahaja maoet, moelanja iboe dan anak maoe 
tidoer dekat almari terseboet, oleh karena merasa koerang senang, lantas 
pindah. Achirnja terdjadilah ketjilakaan tsb. Di Tilatang, djoega seboeah roemah 
roesak karena dipoekoel pohon kelapa jang direbahkan angin. Kabarnja seorang 
perempoean beroleh nasib malang hing ga mengemboeskan nafas jg 
pengabisan. Benar tidaknja berita jg achir ini, beloem kita mendapat kepas 
tiannja Lain dari itoe ada djoega pohon kajoe jang patah, tidak menimboelken 
ketjelakaan lain, dan atap roemah ada jang roesak sedikit sedikit. Diloear, 
kesopan nan agama Soedah oemoem mendjadi pengetahoean kaoem Moeslim 
bah wa seorang soeami boleh mentjeraikan istrinja sampai tiga kali, Kalau 
soedah tiga kali talak tidak boleh bergaoel kembeli, ketjoeali djika si istri soedah 


kawin dengan laki2 lain dan te lah ditalaknja poela. Dalam negeri Lambak dan 
Balai Goerah ponderdistrict 4 Ang kat Tjandoengi ada terberita soeami jang telah 
tiga kali tjerai dengan istrinja, tetapi mereka bergaoel kembali sedang siistri 
beloem lagi kawin dengan laki laki lain. Ada baiknja mendjadi perhati an kaoem 
kadhi nikah dan kepala Kepala negeri jeng bersang koetan, begitoe djoega 
pemoeka pemoeka agama ditempat tsb. Polengoetan belasting Di Biaro Gadang 
poengoetan belasting dilakoekan oleh pegawai desa dengan djoeroetoelis KN 
masoek kampoeng, Sekali djalan ada jang sampai doea belas orang. Perdjalanan 
mereka 


tidak di bagi bagi tapi kemana pergi tetap bersama sama. Hal ini tentoe 
membesarkan wang keloear sebab minoem mereka tentoe ada ongkosnja: Dji ka 
banjak dapat wang sjoekoer djoega tapi menoeroet hemat ki ta, banjak orang 
jang dibawa menagih tidak akan djadi sebab bagi lekesnja wang keloear dari 
anak negeri. Ada lagi terberita seorang anak negeri jang soedah membajar 
seperdoea dari wang belas tingnja Tahoen ini dibawah kekantoor Demang. 
Apakah orang mesti meloenaskan belasting da lam pertengahan tahoen? 
Menoeroet ketentoean dalam kaartjes belasting orang boleh mengang soer 
saban boelan dalam tahoen padjak dengan bajaran jang sama banjaknja tiap tiap 
tanggal 15 hari boelan. Ten toe sadja kedjadian tsb menimboelkan pertanjaan 
dalam hati rakjat. Djoega sebagai soedah kita siarkan dalam Perki seorang anak 
negeri Biaro Gadang doea kali hajar belasting tahoen ini roepa nja orang itoe 
masih diberi kaar tjes belasting di Biaro Gadang pada hal dia soedah membajar 
di Poelau Gadang (Bangkinang Hal ini djoega mendjadi perta njaan bagi orang 
banjak. Negeri IV Angkat ,,R" wartakan Pertanian anak negeri Di IV Angkat orang 
soedah banjak selesai dari memotong padi di sawah. Sekarang anak negeri asjik 
berladang tanaman moeda diantara nja lobak, djagoeng dan katjang tanah 
katjang gorengt. Dengan djalan ini, dapatlah sedikitnja terbantoe penghasilan 
padi jang soesoet ditahoen ini. Pendjagaan bahaja andjing. Soedah pernah 
disiarkan, bah wa dibagian IV Angkat telah kedjadian ketjelakaan anak2 digi git 
andjing. Oentoek mendjaga djangan sampai kedjadian lagi, oleh veld politie telah 
dilakoekan menembak andjing jang lepas. Kita harapkan kepada pihak 
kekoeasaan, soepaja anak negeri jang poenja andjing, diperintah kan mengikat 
andjingnja atau menjerahkan boeat ditambah. De ngan djalan ini, terpeliharalah 
ketjelakaan jang akan datang. 


EDTORIAL Nasib Rakjat Marhaen. 


INDONESIA Congres pergerakan penjedar dioendoer kan. Dari pihak jang boleh 
dipertja ja kita mendapat kabar, bahwa cengres pergerakan Renjadar jg akan 
dilangsoengkan di Betawi pada achir Augustus dimoeka ini dioendoerkan sampai 
boelan Sep tember, soepaja lebih tegas, berita ini kita poreleh dari pengoeroes 
Locaal Comite pergerakan penjadar IV Angkat. Kaoem penjadar Soematra Barat 
sedang berichtiar akan mengirim oetoesannja. 


OOIOK Perkara memintakan soerat izin anak jatim lain maksoed asing djadinja 
Roepanja soedah djadi sipat dan tabilat oleh manoesia, apa bila hari soedah 
paneh telah loepa katjang oleh koelitnja, kata pari bahasa minangkabau, dan 


djoega apabila awak soedah tinggi orang dibawah bak menjangka orang tak ada 
harga nja. Begitoelah telah datang seorang iboe kepada pengoeroesan anak 
jatim di Solok boeat memasoekkan anaknja, kemoedian itoe penggoeroes 
memberi kete rangan jang memoeaskan oen toek itoe, iboe jang malang itoe 
telah datang kepada orang jang diwadjibkan boeat memberi izin jang mana hal 
itoe dari, itoe orang djang berwadjib boeat memberi soerat izin itoe dari djandji 
kedjandji sadja, aampai hal itoe oleh iboe itoe dengan tidak poetoes poetoesnja 
ha ap an telah beroelang oelang kali nja datang kehadapan orang gadangnja 
itoe, paling achir itoe orang Gadangnja, mengambil tindakkan, katanja kalau 
kaoe kareh djoega nak masoekan anak kaoe kepada anak jatim baolah mamak 
laki2 koe kamari, kemoedian iboe itoe dengan hara pan jang tidak terhingga2 
laloe poela iboe itoe membawa mamaknja kepada orang gadang itoe, 
kemoedian, itoe orang gadangnja itoe memberi poela beberapa gandjaran 
terhadap kepada itoe mamak dan diboe roepanja itoe orang gadang itoe agak 
merasa maloe atau hina anak negerinja dimasoekan djadi anak jatim, disini 
sangat kita sesalkan kepada itoe orang gadang diberi maloe dan merasa hina 
itoe ada, tetapi tidak maoe memban toe orang miskin dan melarat, biar makan 
atau tidak kitaper doelikan, tindakan jang pengabi san itoe simamak djadi 
ditahan dikantoornja, karena ditoedoeh poela tidak meloenaskan belas ting, dan 
kemoedian diberi poela iboe anak soerat jang tidak bearti dan bergoena boeat 
mak soed jang pertama. Inilah soesahnja orang jang djadi pemimpin negeri nan 
tidak ada merasa insaf dan sedar 


Memikirkan soal serta kedoedoekan golongan marhaen Indonesia ini, maka tidak 
dapat di poengkiri lagi, selain dari golongan itoe djaoeh tertjitjir dari segala 
kemadjoean ekonomie dan social, maka positie mereka dalam pergaoelan 
masjarakat selaloe terdjempit maoepoen terdesak. Soal pendidikan onderwijs 
djaoeh dari jang ada, dengan perkataan lain procentnja lebih banjak boeta 
hoeroef dari jang mengeta hoei. Sedangkan tanggoengan sertakewadjiban 
mereka tidak ada perbedahannja dari golongan lain isti mewa djatoeh kebawah 
jg satoe itoe djoega. Berhoeboeng dengan itoe maka kita disini hendak 
madjoekan perta njaan seperti berikoet: Siapa jang haroes membela 
kepentingan kaoem marhaen itoe ? Slapa jang haroes memperbai ki 
kedoedoekan serta mempeliha rakan nasibnja kaoem marhaen Indonesia itoe? 
Sesoenggoehnja perhoeboengan dengan tjepatnja kemadjoean doenia serta 
peredaran zaman, maka dipaling achir njata kelihatannja kemalangan golongan 
itoe. Bermatjam matjam peratoeran baroe dihidoepkan berhoeboeng dengan 
kemadjoean masjarakat serta kebangoenan negeri modern. Segala itoe pada 
golongan ra'jat djelata poen diwadjibkan mengetahoein a. Hal inilah jang 
membawakkan nasib sengsara rakjat djelata itoe Begitoelah berhoeboeng serta 
menjamboeng toelisan kita kemaren, jang memperkatakan tentang nasibnja 
koesir dos didalam kota ini, jang telah bersama sama da aang kekantor 
districtshoofd Padang, dengan membawa dos2 serta koeda2 mereka jang 
berpoeloeh2 itoe djoemblahnja seakan akan sebagai soeatoe demon stratie 
oentoek memboektikan mengadoekan nasib serta keseng saraan mereka, 
berhoeboeng de angan segala2 peratoeran jang di pikoelkan atas poendak 
kaoem koesir itoe mengatakan perasann mareka. Demonstratie jang dilakoekan 


oleh kaoem koesir bersama san itoe, sepandjang kabar jg diperoleh hanja 
tersebab kesakitan hidoep mereka, dimana mata pentjarian dengan menambang 
des itoe, bertambah sempit djoega, sedang kan sebaliknja segala peratoeran 
terhadap kepada orang jang seba wahnja. Ini poela satoe nasib jang di 
tanggoeng oleh iboe lemah, Rajat lemah, Garagaranja barang amanah djadi 
oeroesan jang berwadjib poela Menoeroet chabar jang kita perdapat bahwa 
seorang sauda gar kain di Pasar Solok nama HS telah memadioekan penga 
doeannja kepada pihak atas jia 


negeri tambah berat poela adanja. Kita sendiri sesoenggoehnja serta tidak akan 
memoengkiri bahwa peratoeran2 jg didjadikan oleh jg berwadjib dalam negeri 
ini, semata mata boeat menda ga keselamatan bersama sama, serta keamanan 
dalam negeri. Dari pihak kita sendiri kita te tap akan menghormati, setjara 
moestinja. Akan tetapi bagaimana dengan mereka rakjat djelata jang telah 
djaoeh tertjitjir dibelakang itoe, bahkan rakjat jang bodoh itoe?? Golongan rakjat 
jang hanja bersjoekoer sekiranja mendapat penghasilan boeat sesoeap nasi 
petang dan pagi tjoekoep sekedar mendjaga keamanan roemah tangganja. 
Rakjat djelatan jang merasa girang teroetama sekali serta merasa hidoep 
senang, sekiranja mereka itoe telah dapat memenoehi kewadjiban sertapikoelan 
mereka maoe ta, maoe diwadjibkan meloenaskannja terhadap negeri 
Sebagaimana kita terangkan di atas tahadi, kaoem koesir telah sama sama 
mempersembahkan pada districtshoofd keberatan mereka boeai mendjaga 
kepentingan mereka, tentang peratoeran negeri teroetama sekali tentang 
pasangan „koeda jang ketjil“. Bila kita mesti mendoega kedatangan mereka itoe 
kepada Districtshoofd Padang tidak lain hanja sebagai kemenakan menghadap 
mamaknja boeat mengadoe kan perasaian, selandjoetnja sebagaimana kita 
kemaren telah menjatakan djoega maoepoen sebagai districtshoofd jang 
seakan2 mendjadi djembatan sebagai ,,pemimpin" rakjat oentoek menjam 
paikan kepada jg semoestinja. Sesoenggoehnja nasib mereka kaoem koesir itoe 
seharoesnja mendapat perhatian. Pentjarian mereka bertambah lama bertambah 
berkoerang Akan tetapi toentoetan bagi mereka sebaliknja bertambah banjak 
dan sempit ! Selain dari peratoeran koeda ketjil itoe sadja jang telah banjak 
memakan korban tangkapan, sekarang menoeroet advertentie jg disiarkan 
dalam s.s.k dikota ini dari Burgemeester jang ditetap kan oentoek memenoehi 
ketentoe an „Rij- en Voertuigenverorde ning" dalam gemeente Padang. 
Menoeroet pasal a jang mana diwadjibkan pada semoeaznja toe berhoeboeng 
dengan barang2 kainnja seharga f109,50 jang te ah dipertjajakannja kepada 
nama La dan sekarang hal jang ter seboet masih dalam pemereksa an jang 
berwanjib di Solok (Rep ini hal satoe adjaran poela bagi saudagar2 oemoemnja 
soepaja dimasa depan akan berhati hati melihat orang orang jang di limpahkan 
kepertjajaan kepada nja. 


koesir2 dos mesti menoekar rijbewijs itoe dengan terlebih da hoeloe jg 
berkepentingan diperek sa tentang ketjakapannja Peratoeran ini memang kita 
poedjikan dengan sesoenggoeh nja jg mendjaga keselamatan penompang, 
terlebih lagi dengan aanwas (bertambah banjak) moderne verkeer itoe. Akan 
tetapi dalam hal ini jg mendjadi kesimpoelan bagi kita memikirkan betapa 
banjaknja kaoem koesir jg tidak pandei menoelis dan membatja, sedangkan bila 


kita mesti mentjari pengerti an serta jg apa terdengar oleh kita, bahwa pada 
mereka kaoem koesir itoe dimestikan poela mengetahoei sekalian peratoeran2 
jg tertoelis dalam boekoe2 veror dening itoe. Ini tentoe ada soelit bagi mereka 
jang tidak pandei menoelis dan membatja Arti kata ,,ketjakapan" ada tweeledig 
jaitoe praktijk dan theori, istimewa berarti soeatoe batoe oedjian dalam ar ti kata 
examen? Hanja kalau sehingga peratoe ran djalan jg mesti diketahoeinja 
moengkin sebahgian besar loeloes dari oedjian itoe, tersebab selama 
pengalamannja mendjadi koesir jg telah bertahoen2 itoe, akan tetapi jang 
mendjadi keberatan roepanja dipendjawabannja tentang theoriste kennis, 
menoeroet peratoeran baroe itoe, tersebab sebahgian besar tidak tahoe 
membatja dan menoelis jg mendjadi handicap boeat mengetahoei itoe Kita 
tahoe akan oedjoed peratoeran tsb, kita tahoe kemana toedjoeannja, akan tetapi 
dengan itoe kita merasa terpaksa djoega memoengkiri sebab adanja itoe 
membajangkan keadaan, bahwa sebahgian besar dari rakjat djelata akan 
mendjadi broodeloos dan penganggoeran bertam bah besar. Boeat mentjegah ini 
kita dapat mengandjoerkan, sekiranja jang berwadjib dalam hal ini, walau poen 
dari pihak politie sendiri soepaja dapat memboeka Scur sus bagi kaoem2 koesir 
itoe, diberi pendidikan serta penera ngan dengan setjoekoepnja. Sebagi 
penoetoep kita mengan djoerkan lebih landjoet sekiranja jg berwadjib boeat 
mendjaga keselamatan kaoem koesir itoe, soeka sekiranja memberi dispen sasi 
dari pertoeran categorie 1.20 meter jg ditetapkan oleh verordening itoe dan 
sekiranja o moer koeda itoe dipakei de ngan hanja bertoekar 2 saingnja diatas 
dan dibawah adanja. Soedah tentoe banjak lagi jg bisa kita andjoerkan disini 
boeat keselamatan serta ketentra man oemoem, akan tetapi tjoekoeplah 
sekedar ini sebagi perasaan kita sendiri boeat bersama poela. Hanja sadja 
tinggal lagi pada kaoem koesir2 choesoes soepaja toeroet poela bekerdja 
bersama2 soepaja dapat meringankan pekerdjaan jg berwadjib salam segala 
ichtiar. Pikirkanlah ! 


Kota tengah 


Badai mengganas. Beberapa hari belakangan ini, banjak roemah2 orang di Kota 
Tengah, jang roesak oleh badai ada jang merobohkan roemah2 jang agak 
oesang, dan menerbang kan atap2 roemah orang. Jang lebih mentjoetkan lagi, 
karena badai bertioep, malam hari, moedjoerlah ketjelakaan manoesia ta' ada 
kedengaran. Sjoekoer djoegalah. Indang. kita dikabarkan bahwa di Kaboen 
(Doekoel pada hari Sabtoe dimoeka ini, akan diadakan indang beserta 
permainan2 jang lain2, jang tentoe akan mengemberikan betoel pada orang 
kampoeng karena orang kampoeng, sangat sympathie betoel pada permainan 
tsb. konon kabarnja akan diramaikan lagi dengan djoe di. Nanti dikabarkan lagi 
pada Perki ini. 


Propaganda oentoek Indone sia di Nederland Samboengan blad 1 kemaren 
ronjokan 
KOTA 


DEMONSTRATIE KOESIR2. 


Kemaren pagi seloeroehnja kaoem koesir2 bendi telah datang bersama sama 
serta membawa bendi dengan koedanja maoepoen berpoeloeh poeloeh koeda 
kekan tor districtshoofd Padang, sebagi boekti oentoek mengadoekan nasibnja 
berhoeboeng dengan peratoeran2 gemeente jang baroe pasal „koeda ketjil". 
Menoeroet kabar jang sampai pada kita, mereka itoe mendata ngi kantor 
districtshoofd tidak lain tidak boekan lantaran telah banjak sekali jg mendjadi 
korban tangkapan, begitoe djoega koeda2 mereka jang dipandang moeda 
tersebab baroe sadja bertoekar doea saingnja. Peratoeran seroepa itoe mereka 
merasa keberatan serta menjoelit kan pentjariannja sehari2, lan a ran mana 
moengkin mereka ti dak bisa menambangkan dosnja lama lagi. Begitoe djoega 
dengan djalan peratoeran itoe, sekalian koeda2 jg masoek kedalam categorie 
ketjil terpaksa mesti membeli koe maoe behenti. 


Tanggal 14 dan 15 Mei jang baroe laloe, Instituut voor Arbeiders ontwikkeling 
itoe mengadakan satoe Indonesisch weekend dalam kasteel Assumburg, satoe 
kasteel dari zaman doeloe, besar dan loeas jang bisa memberi tempat kepadanja 
lebih dari pada 200 orang. Kasteel itoe penoeh dengan kaoem socialis jang 
dengan tempo memberi kabar kepada bestuur, bahwa mereka hendak ambil 
bahagian pada weekend itoe. Lebih dari 100 orang tidak lagi mendapat tempat. 
Sajang sekali. Doea hari itoe, roepanja hawa oedara hendak menolong Indone 
sisch weekend itoe, karena pada itoe boekan main panasnja. Biasanja 
pertengahan boelan Mei beloem begitoe panas, tetapi sekarang tentoe tidak 
salah djika ada orang mendapat perasaan bahwa ia ada di Indonesia. Sepoeloeh 
orang Indonesia memberi tenaga mereka oentoek weekend itoe, jang 
dimoelaikan pada djam setengah toedjoe malam hari Saptoe 14 Mei. Djam 
delapan, voorstelling Indonesische kunst diboeka dengan satoe pidato pendek 
tentang „Seni Indonesia" dari toean Maroetro Daroesman. Pidato itoe, jang 
mengoeraikan riwajat seni Eropah di atas seni Indonesia, amat dihar gai oleh 
pendengar. Laloe kron tjong, tetapi jang pertama diper bandingkannja ialah 
lagoe „Indo nesi Raja. „Sinar Timoer" mendapat applaus jang rioeh. 
Kemoediannja doea orang Menado memperlihatkan tandak Tjakelele ialah 
tandak perang jang berasal dari kepoelauan Maloe koe dan dari Minahasa. 
Djoega tandak itoe mendapat penghar gaan jang menjenangkan. Berikoet kita 
lihat pentjak da ri Sumatera Barat dan Djawa, jang lebih dahoeloe dioeraikan dan 
diterangkan baik baik mak soed dan toedjoeannja oleh jang 
mempertoendjoekkan nja Penonton tertjengang melihat kebagoesan gerakan 
dan ketjepatan pentjak itoe. Applausnja tidak 


DITOEDJOEKAN BOEAT DAERAH SOLOK 


SIGAEK BANGKA BERMATA KERANDJANG. Kita sengadja memoeatkan ini 
tersebab teroetama sekali boeat mendjaga kehormatannja kaoem Iboe didaerah 
toe, dan atas permintaan jang sesoenggoehnja, sebagaimana terboekti dalam 
sentilan ini sendiri. Soedah tentoe sadja gaek taroeng asam itoe mesti mendapat 
adjaran jang semoestinja poela. Dibawah boeat adresnja sigaek XXX itoe: 
Sebetoelnja kedjadian jang ki ta lihat tak akan ditjoret, tetapi permintaan dari 
kawan2 kita sama2 perempoean itoelah sebab nja kita terpaksa djoega mentjo 
ret dan soepaja sitoea bangka jang terseboet maksoed dapat perobahan dimasa 


depan Di Solok ada seorang toea berpengaroeh pada waktoe sekarang dan 
sebab nja ada berpengaroeh tak loepa2 nja mendjalankan rolnja terhadap 
kepada si ramboet pandjang, dan begitoelah poela kita dapat berita dari kawan 
kawan kita, jg mana hal itoe kita sendiri ada lah poela dipengaroehinja, kedja 
dian itoe dapat kita toetoerkan sebagai di bawah ini. Sewaktoe kita berdjalan 
djalan dengan kawan kawan kira kira djam 5 sore dan setiba di Loeboek Sikarah 
terlihat oleh kita diatas seboeah sado jaitoe orang toea bangka jang memakai 
pakai an seperti pakaian stoeden stoe 


bang ke Indon sia dengan ta' dapat ditahan. Memang hanja kadang sekali kaoem 
boeroeh Nederland diberi kesempatan oen toek melihat seni Djawa jang begitoe 
moelia itoe, sebab itoe, tinggi sekali perasaan di Neder land. Barengkali ada baik 
djika kita terangkan disini, bahwa ketjerdasan jontwikkelingi kaoem boeroeh di 
Nederland soedah begitoe tinggi sehingga mereka soe dah bisa menghargai seni 
jang tinggi. Hanjak mereka tidak tjoekoep belandja boeat mengoen djoengi 
pertoendjoekan Javaanse dans, jang biasanja terlaloe ting gi wang entree. Sebagi 
pengoentjijlndonesische kunstavond itoe seorang Menado dan istrinja 
memperlihatkan menari dari Menado. Nomor itoe mendapat djoega applaus jang 
menjenangkan. Soedah tentoe krontjongclub Sinar Timoer tidak berdiam sadja 
sementara ladonesia dan sen itoe dipertoendjoekan, Dengan tidak lelah ia 
perdengar kin lagoe lagoe jang kita biasa kan dengar di Indonesia. Hari berikoet 
dipergoenakan oentoek memberi penerangan politiek djadjahan kepada pende 
ngar pendengar. Lebih dahoeloe LN Palar memberi penerangan tentang soal 
bagaimana seharoesnja sikap gerakan kaoem boeroeh Nederland terhadap pada 
soal djadjahan, Pembitjaraan itoe mendapat perhatian jang sangat menjenang 
den moeda moeda dan itoe orang kan. Kemoediannja RMA Djoya setiba dekat 
kita laloe dia batoek 


da jg besar. Berhoeboeng dengan ini, maka kemaren sekalian2 koesir2 itoe 
mengambil moefakat dimoeka kantor districtshoofd soepaja mengirim wakil 
mereka sadja, soepaja dapat lekas selesei boeat menghadap Burgemeester, de 
ngan sepoetjoek soerat geleide 


Soedah itoe, Javaanse dans di pertoen djoekkan dengan diberi keterangan lebih 
dahoeloe. Javaanse dans inilah jang menda pat penghargaan tertinggi dari 
penonton. Diam sekali orang melihatnja dan lagoe gamelan jang sajang sekali 
hanja dapat diper dengarkan dengan gromopon, me 


dari beliau districtshoofd, agar menoehi gedoeng besar itoe se 


dapat mengen oekakan perasaan mereka itoe dengan sendirinja. Jang mendjadi 
perasaan mereka itoe: memak i koeda2 ketjil frendahi b. Memakei koeda jg 
moeda tas dan doea dibawah. 


hingga pikiran kita pelahan2 ter 


toekar saingnja empat diatas dan empa dibawah ! Pasal b. ini dapat dinjatakan 
a. Peratoeran2 jang melarang bahwa menoeroet Veearts jg dahoeloe bahwa 
kalau sekiranja te lah bertoekar saingnja doea dia jang menoeroet peratoeran! 


Berhoeboeng dengan ini kita Veearts sekarang mesti berpoen toeroet memberi 
pemanda oemoer 4 tahoen dengan beringan serba sedikit dalam toeli 


dhiningrat mengoeraikan riwajat gerakan Indonesia dan menerang kan, apa tjita 
tjita gerakan itoe Djoega pidato itoe njata amat diperhatikan oleh jg hadir. 
Weekend seperti jg diadakan di kasteel Assumburg itoe, amat berfaedah bagi 
propaganda oen toek Indonesia di Nederland Propaganda itoe tjotjok dengan tji 
ta tjita gerakan Indonesia amat bertentangan dengan propagan da jang biasanja 
dilakoekan oleh lain lain golongan di Nederland jg tidak lain maksoeknja dari 
pada membesarkan perhatian bangsa Nederland pada Indone sia soepaja 
perhoeboengan Nederland indonesia didjadikan lebih erat. Sekarang tjabang 
Amsterdam dari Instituut voor Arbeidersont wikkeling bermaksoed mengada kan 
djoega Indonesia weekend Dan djoega dari lain lain tempat kita dapat kabar, 
jang djoega mereka ada niatan sedemiki an. 


san jang lain. Bagimana kepoetoesannja kita toenggoe. KABAR OFFICIEEL. 
Diangkat sebagai 2e adjunct djaksa buiten bezwaar v/d lande di Pangkalan Koto 
Baroe, Sjahboeddin, bestuursschrver di 


batoek dan kemoedian kita meli hat keatas itoe sadoe kelihatan lah oleh kita 
orang toea bangka jang lidahnja seperti lidah an djing poelang dari berboeroe 
dan matanja seperti mata orang terkantoek dahamnja itoe boekan semata2 
daham biasa sadja malahan dianja berlakoe koerang dalam batoek dan daham 
itoe kepada kita beserta gelak dan djoe wek bibirnja oleh2nja ba orang memikik, 
itoe gaek disangkanja kita sembarang perempoean, dan kemoedian kita tanja 
kepada kawan jang seliring dengan kita itoe waktoe, menoeroet ketera ngannja 
itoelah orang gaek jang sekarang berpengaroeh di Solok kini. Itoelah orang gaek 
sitaroeng asam nanlah banjak berlakoe tjoerang jang dialam Solok terhadap 
kepada perempoean di sini Kita berdjandji poela kepada itoe kawan kawan kalau 
tabiat itoe orang toea bangka tidak berobah nanti nja kita boeka boengkoesan jg 
telah lama di boengkoesnja dan ini kita beri sintilan sedikit kepada oemoem 
teroetama kepada pendoedoek Solok siapakah gaek bangka itoe? tentoe sadja 
pendoedoek akan dapat membajang kan sedikitnja merasalah orang jang kenai 
kata (Marahtoelikalami 


onderdistrictshoofd van Koto roe Sialang. 
Ba 


Ditambah dan diperbaiki djalannja ansport Autodienst 5 S. S. NARAS LOEBOEK 
BASOENG V.V VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang2 dan passagiers 
Dienstberangkatdi LoeboekBasoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 
820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat II 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari 1 Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteranja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 


didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada 
poela dienst auto exira Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations auto 
dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. 
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,35 berarti Hemat Tjepat dan 
sentosa. 


Vendulocaal ,,De Leeuw Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Idem. LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari 
Djoemahat 8 Juli 1938 Diroemahnja jang terhormat Njonja djanda MAK TOENG 
FOENG di Kampoeng Dobi No. 65 Dari perabot roemah jang terdjaga baik dan 
modern. Boleh datang lihat pada hari delangan dari djam 5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Senen il Juli 1938 Diroemahnja 
jg terhormat toean K.OVERDULVE Sergeant der Infanterie Ondatjeweg G.8 Dari 
perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik, netjes Boleh datang lihat pada 
hari Minggoe 10 juli dari djam 5-8 malam. 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kramerijen badjoekaoes en besike 
loearan Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh 
berdamai 


Awas Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menam bah 
kekoeatan toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank lama- 
lama sehat ga gah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — 
Padang. Importeur: D. M. Talib Alibi 


Instituut 


Soekandar Harlond PADANG HILLIGOO 11 Moelai dari sekarang menerima 
moerid2 pada Instituut ter seboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8—1 siang. 
dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13) dan Alang Lawas 34. Moerid diterima 
oentoek : a. Lagere Shool dari klal sampai VII b. Schakelklas klas I, moerid2 ini 
sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klasilV bahagian Lagereschool. C. 
VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 sampai klas Ili Voortgezet 
Lager Onderwijs ini telah mehasjilkan moerid oentoek eindexamen MULO 
GOUVERNEMENT dengan baik Leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan Leerplan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement. Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini bekwaam dan bevoegd. Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw 
v/d M.H.S. of Eindtudee Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken laki2 
handenarbeid j Hormat PENOEROES. 


Adres lang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti dengan Hormat. de Eigenaar 


Taman Siswa daerah Minangkabau Moelai sekarang menerima moerid baroe 
boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang oentoek T.Anak T.moeda T.Antara 
B.Tinggi 7) Matoer » S Poear 7. B. Sangkar Taloe P.Koemboeh 73 Keterangan2 
lebih djelas dapat diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Wakil 
MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis Daerah Matoer Boekit Tinggi 


T.Dewasa 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia 25 
Padang tel 333 


„Noer oeljagina Satoe2nja sachabar Islam ter bit 2Xseboelan memoeat artikel jg 
penung2 membela kepentingan slam, Imemboeat soal djawab da am agama. 
Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 2. 6 boelan Adres: 
»NOEROELJACIN" BATOE SANGKAR S.W.K, 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jg kasar Beheerder A, JAMAU Dju, 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


CHAMIS 7 JULI 1938. 
DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 
Brantaraan Ata 


Soal soal Pers didoenia Inter nationaal Kemerdikaan Pers dan Dictatuur. Inggeris 
ada soeatoe badan jang Adanja batas baroe sehingga 


negeri Djerman dan Hongarije sekarang berdekatan, maka hal ini mendjadi 
alasan bagi pemerintah Hongarije oentoek mengadakan peratoeran baroe dalam 
pers dinegerinja. Perat oeran persbaroe, berdirinja perskamer, „pembatasan 
procentage" dari para wartawan bangsa Jahoedi dan centraal bureau boeat pers 
dan propaganda adalah mendjadi oekoeran bagi oemoem betoel ada nja 
perobahan baroe itoe. Djoega dinegeri Tsjecho Slo wakije dengan Henlein dan 
para penganoetnja Sudeten-Duitschers djoega akan bisa mempengaroe hi 
keadaan pers jg sekarang. Beroelang oelang orang selaloe melihat 
bertentangannja anta ra kemerdekaan pers dan dicta tuur. Dan kedjadian ini 
boekan lah sebagai akibat dari perbeda an bertentangan politiek. Ini akan 
ternjata djika kita oempa makan negeri jang mempoenjai pemerintahan berdasar 
bolsjewis me soeatoe negeri jang dipan dang bertentangan dengan keradjaan 


Djerman, dimana pemerin tahannja berdasar nationaal-socia listisch. Negeri jg 
bolsjewistisch itoe mengatoernja pers tidak djaoeh bedanja dengan tjaranja di 
negeri Djerman. Dalam pedato di Rijksdag dari Adolf Hitler, dimana pemimpin ini 
telah menegaskan bahwa negeri Oostenrijk salah satoe negeri, hatsil dari aliran 
democratisch Oostenrijk satoe negeri jg theoristisch mendjadi tjonto jang 
sebenarnja dari autoritaire staat, walaupoen dalam hakekatnja agak berlainan 
sedikit disebab kan tidak adanja tjara pemerintai han Prulsen, dan discipline dari 
Djerman. Moelai doeloe kala didalam satoe negeri pers ada tergantoeng dari 
kekoeasaan pemerintah dan dilain negeri mendjadi toekang menjiarkan soeara 
dengan semaoenja, maka selaloe timboel kesoekaran2 dalam kalangan poli tiek. 
Ini ada satoe kedjadian jg beroelang oelang sehingga bisa dikatakan historisch. 
Lodewijk XIV soedah mengalami kesoekaran dengan pers jg bertentangan 
dengan wet negeri dalam keradjaannja lebih2 de ngan „Gazettes de Hollanda” jg 
pada waktoe itoe soedah berani mentjela pedas terhadap politiek pemerintah 
Lodewijk XIV. Napoleon 1 ketika dapat kekoe asaan jang paling tinggi haroes 
berhadapan dengan hakim Inggeris oleh karena selaloe mentjela pers Inggeris. 
Badan kehakiman 


boeat Kaoem bapa. Siang Ahad 10 boeat kaoem Iboe. 2 Siloengkang (Mesdjidi 
Petang Ahad 10 Juli 1938 Tablig boeat kaoem Iboe. Siang Senin 11 Juli 39 3 Solok 
isoerau pasar Petang Senin 11 Juli 1938 Tablig boeat kaoem bapa. petang Selasa 
12 Juli 1938 » boeat kaoem bapa siang Arbaa 13 Juli boeat kaoem iboe. 


terkenal dengan pendiriannja jg amat objectief, sehingga Napole on 1 djoega 
toeroet poeas. Napoleon III soedah memberipenringatan jang soenggoeh 2 
kepada Belgia dan Inggris oleh kerena immoreele perswetgeving jang mehalang 
halangi mereka oentoek melakoekan kewadjiban nja terhadap international. Soal 
pers jang timboel oleh karena beberapa keradjaan jang berpendirian sama dan 
dari negeri negeri jang berhaloean bertentang an maka hal ini tidak timboel 
satoe kali sadja dalam sedjarah Oesaha oesaha oentoek menghin darkan 
kesoekaran adalah soeatoe pekerdjaan jang amat penting sekali. Tetapi hasilnja 
oesa ha tsb tidak begitoe memoeas kan. Perdjoangan dalam kalangan pers 
boekan primair tetapi satoe akibat jang tertentoe dan boeah boekti jang njata 
dari segala tji ta tjita dan maksoed dari semoea perselisihan faham. Soeatoe 
pemandangan jang salah dan berita jang tidak betoel semoea itoe boeahnja dari 
perdjoangan dalam kalanhan persinternational. Dan ini sakan mendjadi aki bat 
jang tidak baik dengan tidak dipandang apa kabar jang salah itoe akibat dari 
koerang nja teliti penjelidikan dari seorang wartawan atau Stimboel dari 
kemoerkaan dan keinginan jg terbatas oentoek menjiarkan tjata tjitanja dimoeka 
oemoem. O rang tidak mengharap dari pers hal hal jang loear biasa. Akan tetapi 
djika kaoem wartawan bisa berboeat sehingga dapat mentjegah hati 
kemoerkaan Eu ropa dan mendinginkan hati itoe boekan mengoeatkan hati jang 
demikian itoe maka dengan perboeatan jang seroepa itoe para wartawan telah 
toetoet membantoe oentoek mempertahankan perdamaian doenia. 


Tournee Anak Jatim P.G.A.I. Padang Ke Solok, Sawah Loento dan Kelilingnja. 
Moelai dari tanggal 9 20 Juli 1938 dilansoengkan Tourne anak Jatim di Djati 
Padang ke Solok, Sawah Loento dan kelilingnja. Pada tiap2 negeri jang didjalani 


diadakan Tablig besar boeat Kaoem bapa dan Kaoem Iboe, seperti programma 
dibawah ini: 1. Sawah Loento Soerau baroe). Petang Sabtoe 9 Juli 1938 Tablig 


4. Panjangkalan soerau te pi djalang petang Chamis 14 Juli 1938 Tablig boeat 
kaoem bapa. siang Djoemahat 15 Juli » »9 boeat kaoem iboe. 5 Koto Anau 
(Mesdjidi petang Saptoe 16 Juli 1938 Tablig boeat kaoem bapa. siang Saptoe 16 
luli » boeat kaoem iboe. 6 Kinari (Mesdjidi ,,Groep" petang Saptoe 16 Juli 938 
Tablig boeat kaoem bapa. siang Ahad 17 Juli boeat kaoem iboe. 7 Tjoepak 
(Mesdjidi „Groep2 petang Sabtoe 16 Juli 1938 Tablig boeat kaoem iboe siang 
Ahad 17 Juli boeat kaoem iboe. 8 Soemani (Mesdjidi petang Ahad 17 Juli 1938 
Tablig boeat kaoem bapa. siang Senin 18 Juli boeat kaoem iboe. 9 Moeara Panas 
IMesdjidi petang Selasa 19 Juli 1938 Tablig boeat kaoem bapa. »9 siang Arbaa 20 
Juli boeat kaoem iboe. Pembitjara2 jang dioendang da lam Tablig2 terseboet 
adalah Moebalig jang terkenal seperti programma lengkap jang bakal disi arkan 
dibelakang. Tournee dipimpin oleh Direc teur, Goeroe dan bestuur P.O. Ladjanah 
Anak Jatim. Keterangan lebih djaoeh bersangkoet dengan Tourne ditiaph negeri 
terseboet hendaklah berhoeboeng lansoeng dengan Tjabang Ladjanah A. Jarim 
Solok p.a. Dt. Bandaro dan Chatib Negeri masing2nja sebagai Voorzitter dan 
Secretaris. Diharapkan bantoean sokongan dari kaoem moeslimin dan moeslimat 
seloeroehnja dengan beramai menggembirakan Tablig besar ditiap2 negeri itoe. 


Indonesia 
Import radio di Indonesia Adviesnja Dept. van Justitie. 


Beberapa waktoe berselang soedah pernah diwartakan, bahwa beberapa fihak 
memadjoekan protest terhadap ditanahnja banjak sekali radio asing jang 
diimport oleh fihak particulier dari loear negeri, karena radio asing itoe katanja 
goenakan alat2 patent dari Philips, P.G. katanja ambil tin dakan itoe boeat 
menghalangi ter 


djadinja pelanggaran octrooiwet dinegeri ini. Soal itoe apakah particulier goena 
keperloean sendiri boleh mendatangkan radio asing jang digoenakan djoega 
berbagi patent Philips soedah diselidiki oleh Dept. van Justitie. Dari Batavia 
»B.N." mewarta kan, bahwa dalam oeroesan ad vies itoe paling achir Dept. van 
Justitie soedah dimadjoekan pada pemerentah. Dept. van Justi tie memberikan 
advies pada pemerintah boeat menjebabkan satoe ,test cast" sampai pada 
instantie paling tinggi, dalam perkara mana Hof Tinggi haroes di beri kesenpatan 
boeat memberi kan poetoesan principieel dalam perkara import radio asing itoe. 
Dalam advies itoe ada ditoetoer kan djoega tjaranja orang bisa tjiptakan ,,test 
case Seperti soedah pernah ditoetoer kan doeloe. Dept. van Justitie ti dak 
menjetoedjoei anggapan procureur Generaal atau lebih benar, Dept. v. Justitie 
tidak bisa setoedjoe dengan anggapannja berbagai vonnis perkara pelang garan 
import radie asing, atas von nis mana anggapannja P.G. dida sarkan. Soal 
principieel adalah: Apakah orang mesti anggap, bahwa radio toestel satoe jang 
dikirim oleh fabriek diloear negeri pada seorang particulier di negeri ini goena 
dipakai sendiri dilakoekan de ngan ,,bedrijfsmating" menoeroet tjara 
peroesahaani, hingga orang itoe telah melakoekan pelangga ran atas wet 
octrooi? Beberapa vonnis dari Raad van Justitie di Betawi Soerabaja dan Medan, 


anggap bahwa dalam perkara itoe orang telah melakoekan pelanggaran wet 
octrooi. Vonnis itoe telah berlakoe dengan fihak jang dikalahkan tidak lakoekan 
perlawanan tjoekoep dan naik ap pel, hingga Hof tinggi beloem pernah dapatkan 
kesempatan boeat poetoeskan perkara ini. Dept, van Justitie sekarang sangsikan 
kebenarannja vonnis itoe dan maoe mentjiptakan satoe test case, jaitoe seorang 
particulier diminta melakoekan perkara pada pemerentah berdasar atas 
pembeslagan radionja jang ia dapat terima dari Loear Negeri, ketika radio itoe 
sampai di Indonesia. Dari fihaknja eischer torang particulier, dan dari lihak nja si 
gedaagde pemerentah perkara itoe mesti dlakoekan dengan menjingkirkan 
segala akibat tam bahan, jaitoe ganti keroegian dil. nja. Dalam perkara ini orang 
haroes membatasi djalannja proces itoe pada soal principieel. Tjoema orang 
masih sangsikan apakah betoel akan2 akan dapat dilakoekan perkara itoe 
begitoe roepa, hingga orang bisa dapat poeroesan principieel dalam perkara ini 
jang ternjata ada soekar. Export djagoeng. 


Panen djagoeng Makasar. 
di 


Panen djagoeng di Celebes pada selamanja tahoen 1937 telah oendjoekan hasil 
loear biasa ba 


Taman Sari Instituut Belakang Olo 12. PADANG Moelai dari sekarang menerima 
moerid baroe, boeat Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng sekolah 
Belakang Olo No. 12 Pagi dari poekoel 8-1 Petang ,, poekoel 4-6 Peladjaran sama 
dengan H.I.S. dan Schakelschool, Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7 
Boeat schakelklas diterima moerid2 jang tammat dari Volkschool dan kelas 4 
dari Vervolgschool Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer ken 
sedangkan moerid laki2 handenarbeid. 


goesnja, hingga orang nampak kelebihan djagoeng sedjoemlah 73.000 ton. Dari 
ini djoemlah djagoeng jang diexport ada separo lebih jang dikirim ka Japan. Tadi 
pada achirnja tahoen 1937 Japan telah lakoekan pembelian sangat sedikit, 
sedang Holland jang tadinja ada salah satoe pembeli paling besar dari djagoeng 
Celebes, telah tidak lakoekan pembelian poela. Sebabnja adalah djeleknja 
kwaliteit djagoeng Celebes, hingga orang kepaksa moes ti berikan rafacties sang 
te besar. Dalam waktoe belakangan ini di Makassar telah diadakan actie boeat 
perbaiki kewaliteit djagoeng dengan djalan dirikan berbagi hoogovens, goena 
bikin kering djagoeng jang diexport, Itoe gerakan telah dapat toendjoengan 
keras dari fihaknja B.B. dan djoega dari Dept. Ec. Zaken, hing ga itoe gerakan 
didoega bakak meroepakan succes besar. Dienst penjoeloehan pertanian dan 
Chemisch Analystisch laboraiorium telah diminta bantoeannja, hing ga ampir 
bisa dipastikan, bahwa oogst djagoeng 1939 bekal bisa djaoeh lebih baik dari 
oogstnja tahoen tahoen jang laoe. Persatoean penganggoeran Ra'jat Indonesia. 
Akan adakan cursus dan menerbitkan madjalah boelanan. P.P.R.I. [Pesatoean 
Pengang goeran Ra'jat Indonesiat tjabang Semarang pada malam 
Minggoetanggal 18 Juni jl. telah mengada kan rapat anggota jang dipimpin oleh 
toean N. Rasid, kata M.H. Dalam itoe pertemoean ada di ambil poetoesan 
poetoesan seper ti berikoet. a. P.P.R.I. akan mengadakan cursus saban minggoe 


sekali ja lah pada tiap tiap malam Rebo. Boeat itoe cursus dibangoen kan satoe 
commissie jang terdi ri dari toean toean Djalimin, Soemitro dan N. Rasjid. Oleh 
P.P.R.I. akan dikeloearan madjalah boelanan jang dikasih nama ,,Soeara 
Penganggoerant Jang derdoek dalam stafredactie ada toean toean N. kasiid, 
Djalimin, Soemitra. Tasmidi dan Ngasimin Verantwoo delijk redac teur ada toean 
N. Rasjid. c. Pengoeroes dari P.P.R.I. ada disoesoen seperti berikoet. . 


Voorzitter toean N. Rasjid, vi ce voorzitter toean Soemitro, sec retaris 1 toean 
Ngasimin, secretaris II toean Soedri, penning meester 1 toean S. Moos, penning 
moester II toean Alimin, semen tara commissarisen ada toean A. Donan, 
Soeradil, Slamet Lasse, Kamit. Basiroen dan Soelaiman. MEMPELADJARI 
GAMELAN. Dr. Kari Halusa pergi keBali. Seorang ahli muziek dan conseivator dari 
Koninklijk Bata viaasch Genootschap t. Dr Karl Halusa tidak akan lama lagi akan 
berlajar kepoelau Bali. Seorang ahli dalam muziek ini selama berdiam di Bali kl. 
empat minggoe akan memboeat gambar plaat gramofoon dari gamelan anak 
Boemipoetera dipoelau Bali atas perintah dari Columbia University di kota New 
Vork Amerika. Tentang tjaranja memboeat le bih landjoet Aneta mewartakan 
seperti dibawah ini: Djoega dibeberapa daerah di poelau Soematera toean Dr. 
Karl Halusa soedah memboeat opna men sematjam antaranja dipoelau 
Mentawei. Segala alat alat diboe at dinegeri sini jalah oleh toean G Zeeman dari 
Radiolaboratori um di Bandoeng. Semoea alat2 dengan bentoek jang sederhana 
sehingga tidak menjoesahkan oentoek diangkat kesana dan kesini. Ini terdiri dari 
motorbattery de ngan kekoeatan 12 Volt jang dapat melakoekan soeatoe moter 
dimana motor terseboet belaka ngan ini dapat menimboelkan kekoeatan sampai 
110 Volt. Kemoe dian dengan alat hoogtransforma tor kekoeatan ini didjadikan 
300 Volt. Satoe electromotor ketjil jang sebetoelnja hampir sama bentoek nja 
dengan seboeah koffer gramafoon akan tetapi dengan instructie jang lebih 
lengkap, mendjaga opname apparaat dapat djalan. Dari opname apparaat ada 
geleiddraad microfoon. Sedang selama diambil soearanja semoeaitoe dapat 
dicontrole dengan alat koptelefoon. Installatie ini dibagi mendjadi 5 koper terisi 
dari batterij dan mesin lainnja dan semoea itoe beratnja kl. 125 kg. Beloem lama 
selang diadakan opnamen pertjobaan dari game 


Doenia islam 


MAROKKO Kegemparan di Alam Islamie. Pada dewasa ini, Alam Islam sedang 
memperingati soal kesedihan jang telah beroelang oelang menimpa ra'jat 
Magbrabie Jaitoe semendjak 26 tahoen jang laloe, ja'ni semendjak tanah 
Marokko bertindak keras oentoek menasranikan kaoem Moeslimin disana jang 
djoemblahnja kini, tidak koerang dari 10 mi lioen dji wa. Djoemblah jang sebesar 
itoe, pemerintah Perantjis berdaja oepaja dengan mendjalankan pelbagai tjara. 
Maka oleh perasaan keislaman selain diseloeroeh Alam Islami rajat Moeslimin 
sama mengada kan peringatan soal kesedihan itoe, kan mereka sama memadjoe 
kan protest pada pemerintah Fransch. Adapoen dinegeri itoe sendiri (Marokko), 
semendjak 9 boelan jg laloe rajat disana telah melakoekan perlawanan terhadap 
pemerintah teroes meneroes hingga mendjadikan penoempahan darah makin 
hebat Begitoepoen dari pendoedoek boekan sedikit jang telah diinter neer ke 
Afrika tengah, sebahgian nja dipekerdjakan oentoek mengangkoet batoe batoe 


goenoeng berat hingga telah memakan beberapa djiwa mareka. Pendjara 
bertambah penoeh oleh priboemi jang melakoekan perlawanan, Begitoelah 
kabar kabar sauda ra kita Moeslimin Marokko, jang kita batja dari pers Mesir dan 
Syrie. Tarich singkat dari tanah Maghrabie. dengan Berkenan so'al lan Djawa 
dengan pertolongan toean Dr Poerbatjakara. Jang di ambil jalah gamelan slendro 
dan pelok. Dengan alat2 jang telah disediakan dan achirnja kita menjaksikan 
poela boeahnja dari opname itoe dengan hasil jang memoeaskan. Dr Karl Halusa 
berangkat keBali pada penghabisan minggoedepan ini. Dapat djoega beliau nanti 
di poelau Bali akan boeat opname dari lagoe2 jang sampai sekarang masih 
dihargai betoel oleh pendoedoek disana seperti djoe ga keadaan seroepa itoe 
didapa ti di Voor Indie. Tjandi prambanan jang sedang diperbaiki Dikabarkan 
oleh Balai Poesta ka kepada kita. Sebagai mana telah diketahoei sedjak tahoen 
1937 telah dimoe lai oleh Oudheldkundige Dinst kerdja memperbaiki tjandi besar 
di Prambanan dan oleh karena berkat wang hadiah dari ne 


keroeh ditanah Marokko, pad waktoe ini, dibawah ini kita hi dangkan para 
pembatja kesim poelan dari riwajat tanah Magh rabie itoe, moga mogalah dapat 
perhatian dari sidang pembatja kita jang terhormat adanja. Dahoeloe sedari 
zaman kemegahan Islam, dimana bendera orang orang Moeslimin boekan sadja 
berkibar disebelah Timoer bahkan di Europa jang sekarang mendjadi poesat 
peradaban dan pangkal kemadjoean disana pada masa itoe boekan sedikit 
negeri negeri jg bernaoeng dibawah pandji pandji islam. Kedjadian ini orang 
orang Sepanjol dan Perantjis choesoesnja tidak setoedjoe, karena sepandjang 
pendapatan mereka, Islam ta dapat mengembangkan agama nja di Europa kalau 
tidak dengan perantaraan tanah Maroko itoe. Dari itoe, mareka sama 
menoenggoe soeatoe saat jang mereka mempergoenakan oentoek merampas 
negeri itoe dan akan membalas sakit hatinja kepada rajatnja Sang soerja Islam 
jang moela nja berada disebelah timoer, tam pil kemoeka boemi dari tjelah2 
langit. Disitoelah Doenia mendapat FENERANGAN ISLAM, akan tetapi tidak 
beroemoer lama. Karena sang soerja tadi telah oleng djalannja kesebelah barat 
menghampiri tanah jang beloem lagi sadar. Disinilah teriakan sangat rioeh nja 
oleh bangsa Barat menjam boet kedatangan soerja, matahari pelita alam. Pada 
soeatoe saat jang baik orang orang Portugis, Spanjol dan Inggeris, telah 
memboelat kan soeara oentoek melakoekan penjerangan pada keradjaan 
Marokko. Akan tetapi maksoed mereka ini dapat digagalkan oleh rajat Magh abie 
jang dimasa itoe sangat terkenal keberaniannja, sementara kedjadian itoe jalah 
ditahoen 1769 masehi. 


geri Belanda maka beberapa tahoen kemoedian tjandi jang telah roesak itoe 
tentoe akan mendjadi baik kembali. Sedjak beberapa lama ini pekerdjaan itoe 
pesat djoega madjoenja telah dapat didirjkan perantjah jaram arami jang tinggi 
sehingga tiada kelihatan lagi seloeroeh tjandi jang roesak itoe demikian djoega 
telah dapat di lansoengkan mengangkoet dan memasang batoe batoe baik batoe 
jang asli maoepoen batoe batoe jang sengadja diboeat oen toek keperloean itoe. 
Oleh karena itoe maka mengingat bahaja jang moengkin terdjadi ditempat itoe 
dirasa perloe menoetoepatjandi itoe booat sementara waktoe. Tjandi tjandi lain 
lainnja, jg penoeh dengan patoeng patoeng, masih boleh dimasoeki sebagai 


biasa. Pekerdjaan itoe akan makan tempo enam boelan atau toedjoeh tahoen 
lamanja dan semen tara itoe telah terlampau satoe tahoen. 


Soedah tertjipta 


Soedah terbit Boekoe Ringkasan Sedjaran Indonesia Disoesoen oleh: 
ZAINOEDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS 
(leerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat 
(kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X2 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 
serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang 
berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan 
pertjampoeran dengan Hindoe, 3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
kera djannja 4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai ke 
Gouvernement 5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan Sedjarah Tanah 
Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedjarah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75+10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS 
leerkracht Islamic College Padang. 


Awas Awas Chabar perloe Ada apa Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa 
saban hari ada satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat 
dari Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheeki., ,, 3 
sore » Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan 
loepa mentjari kita poenja merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh 
dipertjaja Menanti dengan hormat. BOEIN Bandaro Boengsoe Pemberi Tahoean 


Instituut Goemanti 


Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S. Standaardschool 
Seberang Padang Ingevolge het Besluit van den Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning verleend bedoeld in 
Art.12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. 
Stb, 1933 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 moelai tg 1 Juli 
di Gedong Goemanti — Instituut waktoe hari kerdja. Boeat moerid2 
Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari djam 1/2 delapan 
sampai poekoel 1, Menoenggoe dengan hormat De Directeur 


GBoleh persaksikan sendiri 


Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoendjoengi kota Solok datanglah 
minoem kepada tempat jang terkenal Buffet baroe Solok 


Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan jang enak dan sedap 
Menanti dengan hormat 


De vlugge zeveri Setjepat toedjoeh 


Saja Hadji Diris gi. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri dan diam di Piai 
Paoeh V Onderdistriek Loeboek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa 
setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja 
tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. Terdiri dari 43 
piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja jang tergadai 
kepada Chatib Raja, Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg 
di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' 
Siam. Oetara. dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. Moelai dari tg 23 Juni 
1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi koeasa kepada orang 
lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan 
kepada V Kamariaties, diam di Piai Paoeh V (Selama dalam per 


djand ian Dari saja Hadji Diris. 
JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN JAPAN— 
MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa 
Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti. Satoe boekoe tebal, formaat 
sedang, koelit airmas. Harga f 3. vrij Ongkos „penaboer“ Roeang penjiaran 
poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang 
minta 


Keoentoengan Besar Bagi TiapBelantjongan Moerah Tjepat Selamat 
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan 


APDOPEL APA De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADJAR Moelai 
sekarang menerim moerid. 


ada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak: Perempoean 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan „Hoeboengan penoempang 
Auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


Administratie kantoor ,,Honeste Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep 
mengerdjakan boekoe 2 dagang sam pai beres pada a countant belasting dienst 
diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan 
oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang 
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De 
Beheeder 


TADIG 


asli 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjetoepnja ditanggoeng tidak toentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams; „BOEJOENG TAMIN Tel no 
161 


M.C. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: „MUNAYOOSUF 
ANTIETremieren en In Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM 


Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 
Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, 
sebab kita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai 
Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan 
minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja 
dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe 
pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti 
koendjoengan toean toean adanja. 


HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Bart Padang 
dan Fort de Kock. 


Vendulocaal ,,De Leeuw Venduhouder. P.W.F, von Liebenstein Slingerlaan 7 Telef. 
295 LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 13 Juli 1930 Diroemahnja 
jang terhormat toean E.G. NJIO Ambtenaar Douane Hoogeweg - Emmahaven Dari 
perabot toean terseboet jang terdjaga baik modern dan masih baroe lagi. Boleh 
dateng lihat pada hari lelangan moelai djam 5 sore. 


102 
KARAHARAARARARRAAR MARAHARABARAN 


Idem LELANG - MALAM, Moelai djam 6. 30 Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938 
Dioemahnja jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama 
weg. Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan 
semoeanja terbikin dari Java Boleh datang lihat pada hari Kemis 28 Juli dari djam 
5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938 
oiroemahnja jg terhormat toean J.M. R. LAPRE Hoofd Inspecteur van Politie 
Sawahan 46 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, netjes dan 
modern dan seloeroehnja terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari 
lelangan dari djam 5 sore 


Zaakwaarnemer Kantoor „ELIAS JR Sekarang dit lota Merapak Ho.15 


